Sayangi Anak, 
Cermati Tuberkulosis (TBC) pada Anak 


Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular 
yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. 
TBC bukan penyakit keturunan 


Udara Bebas 


atau akibat guna-guna. Terhirup 
TBC terutama menyerang paru, 

tetapi bisa juga mengenai organ £ 

tubuh lain seperti selaput otak, 


usus, ginjal, tulang, kulit @ 
dan kelenjar getah bening. Mycobacterium @ 


tuberculosis 


TBC ditularkan dari udara TBC tidak menular melalui 
melalui percikan air ludah perlengkapan sehari-hari pasien/ 
pada saat berbicara, bersin, Penderita TBC seperti peralatan 


atau bersin tanpa menutup makan, mandi, pakaian, alas dan 
mulut dan hidung peralatan tidur (Asal alat-alat 


atau tanpa menggunakan tersebut terjaga kebersihannya 
masker. atau dicuci dengan baik) 


TOSSTBC 
Kampa Sehat 
iIrengga lekMeroket 


(BB pkm-kampak-trenggalekkab.go.id (S) (Bl MD & Puskesmas Kampak (K) (0355) e31o8e 


0 GO 45 At mac 


Jika anak memiliki satu atau lebih gejala TBC, 
segera periksakan ke Puskesmas Kampak. 


B3 Puskesmas Kampak (K,) (0355) 631086 


Sayangi Anak, 
Cermati Tuberkulosis (TBC) pada Anak 


Apa yang harus dilakukan Orang Tua 
jika Anak Dinyatakan Sakit TBC? 


//Etek Samping) 
(| Muria ga Gatra 


Ne 


TBC Bisa Disembuhkan! 


Kunci Keberhasilan: Minum Obat Secara Teratur dan Lengkap 
sesuai anjuran dokter, NG 


1 Imunisasi BCG peri 
| - berfungsi mencegah terjadinya TBC berat seperti TBC milier 
duco dan TEC selaput otak. 
- vaksin BCG diberikan pada bayi usia 0 - 2 bulan. kal 
Terapi Pencegahan TBC (TPT) N 
Anak (usia «15 tahun) yang kontak erat dengan pasien TBC paru N 
berisiko tertular dan sakit TBC. Oleh karena itu, harus dibawa se 
ke puskesmas untuk diperiksa, N 
- Jika anak tersebut sakit TBC, harus segera diobati. 
- Jika anak tersebut tidak sakit TBC, harus diberikan obat pencegahan TBC 
Budayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
Untuk Mencegah Tuberkulosis (TBC) 


#TOSSTBCM# KampakSehatag#/IrenggalekMeroket: 


(G3 pkm-kampaktrenggalekkab.goid (BG -uscesmas Kampar (K) (0855) s3tos6 


